
SAHABAT TERBAIK 2 

Kotak Surat Sahabat mempersembahkan Pelajaran 7 



sahabat 



terbaik 



Yesus berkata, "Aku telah menyebutmu sahabat. . . ." Yohanes 15:15 



bahwa aku adalah milikW* 



Halo Sahabat, 

Ketika kamu menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi milikmu. Kita 
diciptakan oleh Allah jadi kita adalah milik Allah. Tetapi Setan "mencuri" kita dari 
Allah. Karena Allah mengasihi kita, Dia tidak mau kehilangan kita selamanya jadi Dia 
membuat jalan untuk mendapatkan kita kembali. 



c 



TuhanYesus menebus kita. 



3 



Untuk "menebus" sesuatu berarti bahwa 
dulunya sesuatu itu milikmu dan kamu 
telah kehilangan sesuatu itu, tetapi kamu mendapatkannya kemabli dengan membayar suatu 
harga. 



Berapa harga yang sudah Tuhan Yesus bayarkan untuk 
mendapatkan kita kembali? Harganya adalah seharga 
nyawaNya. Dia mencurahkan darahNya yang 
berharga untuk menebus kita. Alkitab mengatakan 
bahwa kita telah ditebus "dengan darah Kristus 
yang mahal..." (1 Petrus 1:19). 

Yesus menyerahkan nyawaNya untuk kita 
sehingga kita dapat menjadi milikNya. Semua 
yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus 
menjadi milikNya. 





kamu bukan 
milikmu sendirL. 
Karena kamu telah 
dibeli dengan 
sebuah harga 
I Korintus 6:19,20 



Q T uhan Yesus ingin akuTAHU bahwa aku milikNya 

Begitu menyedihkan bahwa banyak anak-anak Tuhan yang terkasih menjalani seluruh 
kehidupan mereka tanpa tahu pasti bahwa mereka telah diselamatkan. Hal ini mendukakan 
hati Tuhan Yesus. Mari kita pikirkan beberapa jalan yang olehnya kita dapat mengetahui 
bahwa kita adalah milikNya. 



© Ki 



Kita bisaTAHU lewat FirmanTuhan 



5 



Yesus memanggil orang-orang yang 
percaya padaNya sebagai 



"dombaNya." Dia berkata, "Domba-dombaKu mendengar suaraKu dan Aku mengenal 
mereka dan mereka mengikut Aku: 



"Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada 
mereka; dan mereka TIDAK AKAN BINASA 
[tidak akan pernah terhilang], dan 
seorangpun tidak akan merebut mereka dari 
tanganKu." (Yohanes 10:27,28). 

Sebagai orang percaya, kita berada dalam tangan 
Allah yang perkasa dan tidak seorangpun dapat merebut kita dari tanganNya. Yesus berkata, 
"BapaKu, yang memberikan mereka [orang-orang percaya] kepadaKu, lebih besar dari pada 
siapapun, dan seorangpun tidak dapat merebut [mengambil] mereka dari tanganKu. Aku dan 
Bapa adalah satu" (Yohanes 10:29, 30). 





Kita bisaTAHU karena Roh Kudus 



Pada saat kita menerima Tuhan Yesus 
sebagai Juruselamat kita, Roh Kudus 
datang untuk tinggal di dalam kita. Setiap 



anak Tuhan memiliki Roh Kudus yang tinggal didalamnya. 



Roh Kudus menolong kita untuk tahu di dalam 
hati kita, bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. 
Alkitab mengatakan, "Roh itu bersaksi bersama-sama 
dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah" 
(Roma8:16). 



Salah satu hal utama yang dilakukan Roh Kudus ketika 
Dia datang untuk tinggal di dalam kita adalah mencurahkan kasih 
Allah dalam hati kita. Allah begitu ingin kita tahu betapa Dia 
mengasihi kita sehingga Dia mengutus Roh Kudus untuk melimpah 
dalam hati kita dengan kasihNya. Alkitab mengatakan, ". . .kasih 
Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus 
Yang telah dikaruniakan kepada kita" (Roma 5:5). 




Copyright © 2003 The Mailbox Club International 



® 



Kita bisaTAHU karena kita mengasihiYesus. 

/ 



Dalam Alkitab, orang-orang percaya 
dimaksudkan sebagai mereka yang 
mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah 
dan kita mengasihi AnakNya, Tuhan 
Yesus. Hanya mereka yang menjadi milik Yesus sungguh-sungguh mengasihiNya. Orang- 
orang yang belum diselamatkan tidak mengasihi Yesus. Bagi mereka Yesus adalah manusia 
biasa, tetapi bagi kita Dia adalah Pribadi yang paling indah di alam semesta ini. 

Allah mengasihi setiap orang, tetapi Dia memiliki kasih yang istimewa bagi mereka 
yang mengasihi AnakNya. Tuhan Yesus berkata, "Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, 
karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya, bahwa Aku datang dari Allah" 
(Yohanes 16:27). 

Apakah kamu mengasihi Tuhan Yesus? Apakah Dia berharga bagimu? Jika demikian, 
maka kamu adalah seorang percaya. Kamu dikasihi secara istimewa oleh Allah Bapa. 
Alkitab mengatakan, "Karena itu bagimu, yang percaya, ia [Yesus] mahal..." 
(1 Petrus 2:7). 



i ^miiuntiniiii 



Seorang saudara perempuan seorang anak 
laki-laki memiliki penyakit darah yang 
langka. Untuk menyelamatkan nyawa saudara 
perempuannya, maka harus dilakukan 
transfusi darah yang cocok dengan darahnya. 
Dokter memeriksa darah adik laki-lakinya dan 
menemukan bahwa darah itu sangat cocok 
dengan darah anak perempuan itu. 

Ayah dan ibu anak laki-laki itu 
menjelaskan padanya bahwa kakaknya 
membutuhkan darah darinya untuk bisa 
menyelamatkan nyawa kakanya. Mereka 
bertanya apakah si adik bersedia memberikan 
darahnya untuk menyelamatkan nyawa 
kakanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, 
"Ya, aku akan memberikan darahku untuk 
menyelamatkan nyawa kakakku." 



Dokter melanjutkan dengan proses 
tranfusi. Setelah itu, 
anak laki-laki 
melihat 
ke arah 
dokter dan 
bertanya, 
"Berapa 
lama lagi 
sebelum aku mati?' 




Tidak seorangpun menjelaskan 
sepenuhnya pada anak ini bahwa dia tidak 
akan mati. Dia berpikir bahwa dia 
memberikan seluruh darahnya untuk 
menyelamatkan nyawa kakaknya. Dia 
bersedia menyerahkan nyawanya untuk 
kakaknya karena dia mengasihi kakaknya. 

Tuhan Yesus bersedia mencurahkan 
seluruh darahNya yang mahal untuk kita. 
Kenapa Dia melakukannya? Dia 
melakukannya karena Dia mengasihi kita! 



-taljiii i * j. i l j' l ui Sebelum aku mempercayai Yesus 

Kita bisaTAHU karena kita telah diubahkan t . 1**11 

sebagai Juruselamatku, aku berkata-kata 

dan melakukan hal-hal yang salah dan hal itu tidak menggangguku. Tetapi sekarang semua 

itu telah berubah; Aku mengasihi Tuhan Yesus dan aku ingin mematuhiNya. Alkitab 

mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru [seorang pribadi 

baru]..."(2Korintus5:17). 

Karena aku adalah anak Allah, aku mengasihi umat Allah. Semua orang percaya adalah 
saudara laki-laki dan perempuanku dalam Kristus. Alkitab mengatakan, "Kita tahu, bahwa 
kita sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara- 
saudara kita..." (1 Yohanes 3:14). 

Karena aku adalah seorang anak Allah, aku mengampuni orang lain. Alkitab 
mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra 
dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." 
(Efesus 4:32). 

Karena aku adalah seorang anak Allah, Yesus benar-benar adalah Sahabat istimewaku. 
Aku sangat mengasihiNya dan Dia mengasihiku lebih lagi. 

Sudahkah kamu mempercayai Tuhan Yesus sebagai Juruselamatmu? Jika ya, Allah ingin 
kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Alkitab mengatakan, "Semuanya itu 
kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, TAHU, 
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. . ." (1 Yohanes 5:13). 



[Oj Tuhan Vesus mengasihiku dan menebusku 
Dia menyerahkan hidupNya bagiku supaya aku 
menjadi milikNya. 

§ Tuhan Yesus irtgin aku tahu bahwa aku 
adalah milikNya dan aku memiliki hidup kekal. 

@ Aku bisa tahu bahwa aku diselamatkan 
oleh Firrnan Allah dan oleh Roh Kudus. 
Aku adalah manusia baru dalam Kristus. 



ayat hafalan Semuanya 

itu kutuliskan kepada kamu, supaya 
kamu yang percaya kepada nama Anak 
Allah, TAHU, bahwa kamu memiliki 
hidup yang kekal" 1 Yohanes 5:13 



doaku "Bapa, aku 

bersyukur Engkau memberikan 
AnakMu bagiku. Terima kasih aku bisa 
tahu bahwa aku milikNya dan aku 
memiliki hidup kekal. Dalam nama 
Yesus aku berdoa." 



Tanda tangan 




d-ejauli ilti G-eritalt^a: Ketua kamp, Pak Douglas 
mendorong peserta camp untuk menolong orang lain 
dan mempraktekkan ayat kamp mereka. Di akhir 
kamp, dua buah Alkitab akan dihadiahkan sebagai 
hadiah, satu untuk seorang anak perempuan, dan satu 
lagi untuk seorang anak laki-laki. 



BAB7 

Mistery camp Berlanjut 

Pak Douglas terus berbicara pada peserta kamp di 
tempat pertemuan. " Sekarang aku juga ingin 
memberitahumu tentang kegiatan menyenangkan yang 
bisa kalian ikuti selama di Camp Good Hope. 

"Pagi ini akan dimulai waktu membuat kerajinan. 
Di siang hari kalian akan ada waktu bebas untuk 
berjalan ke hutan, berenang atau bermain bola. Kalian 
boleh menggunakan waktu ini untuk berlatih selama 
akhir minggu ketika kita bermain dengan penghuni 
kamar lain dan kelompok rekan kamp lain. 

"Kami ingin kalian bekerjasama dan bermain 
bersama dengan baik. Semua yang kita lakukan akan 
memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal 
yang menyenangkan Tuhan. Setiap hari kita akan 
belajar lebih tentang Yesus. Ketika kita meninggalkan 
pertemuan kita, kita akan mempraktekkan apa yang 
kita pelajari. Inilah cara kita bertumbuh. Kita harus 
mematuhi Firman Allah dan suara Allah dalam hati 
kita. Dan kita harus mematuhi larangan yang Allah 
berikan bagi kita." 

Anak-anak perempuan senang memilih proyek 
kerajinan untuk minggu ini. Tetapi ketika pagi mulai 
berakhir dan hari mulai panas semua orang ingin 
berenang di danau. 



mengambang dan berenang lebih baik dari orang 
lain di kamp. 

Nona Amy juga terkesan. "Hei, Maggie, 
dimana kamu belajar berenang seperti itu?" 
tanyanya. 

Maggie kelihatan agak malu ketika semua 
orang mulai memperhatikannya. "Kami tinggal di 
dekat danau dan ayahku mulai mengajarku 
berenang ketika aku masih sangat kecil." 

"Maggie, maukah kamu menolong yang lain 
selama waktu berenang setiap hari?" tanya Nona 
Amy. 



Maggie tampak terkejut tapi senang. "Tentu 
saja! Senang sekali," jawabnya. 




"Tuhan Yesus," Maria berdoa, "tolong aku 
untuk tumbuh menjadi makin seperti Engkau." 



Hari itu diisi banyak kegiatan menyenangkan 
yang dinikmati semua anak. Tidak ada yang 
sempat bosan. Maria dan Susan menambah 
teman-teman baru dengan cepat. 

Siang itu Maria dan Susan berjalan ke di 
hutan. 

Kata Susan pada Maria, "Maggie akan punya 
banyak teman jika dia terus menolong orang lain 
berenang. Banyak anak perempuan di kamarnya 
yang sangat menyukainya. Tetapi, aku 
memikirkan rekanku, Nancy." 



Maria terkejut melihat bahwa Maggie adalah 
seorang perenang yang hebat. Dia dapat menyelam, 



"Apa maksudmu, Susan? Aku kira dia yang 
paling terkenal di Kamar 8," sahut Maria. 

"Oh, anak perempuan lain mengolok-oloknya 
karena baju-najunya yang indah. Mereka 
memanggilnya Tutri'. Aku menemukan dia 
menangis di kamar kami seusai makan siang dan 
dia katakan bahwa dia ingin menelepon ibunya 
dan pulang," Suan menjelaskan. 

"Aku tidak heran anak lain menggodanya. Dia 
terlalu bangga dengan baju-bajunya. Yang dia 
bicarakan hanya baju yang akan dipakainya!" kata 
Maria. 

Susan setuju. "Aku tahu, Maria. Awalnya aku 
iri padanya karena baju indahnya, tetapi sekarang 
aku prihatin padanya. Kata Nancy dia seorang 
anak tunggal. Ibunya yang memilihkan pakaian 
untuknya dan tidak membolehkannya memakai 
jeans. 

"Ketika ayahnya mendengar tentang camp ini, 
ayah Nancy bersikeras mengirimnya ke sini. Aku 
tahu Nancy ingin bersama anak-anak perempuan 
di kamarku dan bersenang-senag dengan mereka, 
tetapi dia tidak tahu caranya." 

Wajah Maria berseri. "Oh, Susan, aku punya 
ide! Kenapa kita tidak bertanya pada Nona Amy 
untuk mencarikan beberapa celana jeans dan 
atasan untuk Nancy. Mungkin dia akan lebih 
mudah bergaul dengan anak perempuan lain jika 
dia tidak kelihatan seperti boneka, tetapi memakai 
jenis pakaian yang sama dengan kita semua." 

"Tapi apa kata ibunya nanti?" tanya Susan 
dengan bimbang. 

"Ayahnya mengirimnya ke camp dan beliau 
dapat mengurus masalah itu. Ayah Nancy 
mungkin lelah punya anak perempuan seorang 
'putri', bukannya seorang anak normal," jawab 
Maria sambil tertawa. 

Susan tergelak, "Kamu mungkin benar." Dia 
berubah serius dan berkata, "Begitu aku dapat 
kesempatan aku akan bicara dengan Nancy 
tentang hal ini. Aku ingin menolongnya." 
Maria dan Susan sudah berjalan sepanjang hutan. 
Mereka mendekati gerbang masuk ketika 
terdengar gemerisik di semak-semak. 



Mereka berdua terdiam, lalu mendengar 
sebuah "Ssst!" Mereka melihat Steven dan Randy 
bersembunyi di balik semak-semak. Mereka 
memberi isyarat supaya anak-anak perempuan itu 
ikut dengan mereka. Maria dan Susan berlutut di 




"Ssst, lihat di gerbang sana," bisik Steven. 



Ketika anak-anak perempuan mengintip di 
balik semak-semak, mereka melihat Pete 
berbicara pada seorang pria tua yang memegang 
sebuah tempat biola. Tiba-tiba tempat biola itu 
terbuka dan Pete mulai mengisi barang-barang ke 
dalam kantongnya yang diberikan pria tua itu. Hal 
terakhir yang diberikan pria itu pada Pete terlihat 
seperti gulungan kertas. Pete kemudian berlari 
menuju kamar. 

Empat anak itu melihat pria tua itu menunggu 
sejenak lalu perlahan berjalan pergi. 

"S-siapa pria itu?" tanya Maria dengan suara 
bergetar. 

"Aku tidak tahu," jawab Steven dengan 
tampang bertanya-tanya. "Tetapi menurutku — " 

"Sekarang hampir waktu makan malam!" 
potong Randy. "Kita harus bicara pada Pak 
Douglas tentang ini sebelum dia meninggalkan 
kamarnya." 

Apa yang akan terjadi pada Pete? 

Pelajari dalam bab berikutnya bagaimana 
Steven dan Maria membantu menuntaskan 
misteri di kamp! 



H 



ALAMAN PERTANYAAN SAHAB p^Tjaran i 



Instruksi : Pilih jawaban yang terbaik - a atau b. tuliskan dalam kotak yang tersedia. 
1. "Menebus" artinya 



a. membeli sesuatu yang tidak pernah kamu miliki sebelumnya. 
b. membayar harga untuk mendapatkan kembali sesuatu yang pernah menjadi 
milikmu. 



2. Yesus menyerahkan hidupNya untukku 



a. supaya aku menjadi milikNya. 

b. supaya aku menjadi orang yang lebih baik. 



3. Roh Kudus tinggal di dalamku 



a. untuk menyaksikan dengan rohku bahwa aku adalah anak Allah. 
b. untuk memberiku perasaan yang menyenangkan. 



4. Satu cara untuk aku tahu bahwa aku adalah milik Tuhan Yesus adalah 



a. bahwa aku telah diubahkan. 

b. bahwa aku melakukan hal-hal yang religius. 



5. Ayat di 1 Yohanes 5:13 ditulis untuk orang-orang percaya 



a. supaya kita punya HARAPAN untuk memiliki hidup kekal. 
b. supaya kita tahu bahwa kita memiliki hidup kekal. 



Ua£ a * ,,ia,|a ,M *nM v,,t,l| H? 



Apa ijan# iiieiioloiigMaggie uiitiil; iiierasa letrili bail; akaii cliriiuja? 



Mohon Dicetak 

Nama 



Usia 



_Tgl. Lahir . 



Orangtua atau Wali 
Alamat Surat 



Kota 



_Propinsi 



Kode Pos 



Kami memiliki pelajaran Alkitab untuk segala usia. Apakah kamu punya teman-teman yang akan 
menyukai bergabung bersama Kotak Surat Sahabat? Tuliskan nama dan usia mereka pada kertas 
terpisah dan lampirkan bersama Halaman Pertanyaanmu. Kami akan mengirimkan pelajaran itu 
padamu dan kamu dapat memberikan pelajaran itu pada teman-temanmu. 



SAHABAT TERBAIK 2 - PELAJARAN 7 



BF2-L7-503 NA 




Tulis alamat murid di atas 



Letakkan gambar senyum pada Steven apabila kamu mengirimkan kembali 
Halaman Pertanyaanmu dalam waktu Q hari. 



SBiv!P-in))|njisui)MB|vs!|niy 



OXDMV>IHd 

I:!tlt\:!.I. 

I.VcIlAJ 1 1. 



l NVHvnri3d - z >avgy3i ivavhvs 



